WikipediA 


Bahasa Melayu Kutai Kota Bangun 


Bahasa Melayu Kutai Kota Bangun atau Bahasa Kutai 

Hulu adalah sebuah bahasa Austronesia yang 
dipertuturkan di daerah tengah cekungan Sungai 
Mahakam, Kalimantan Timur, Indonesia. Secara 
administratif, daerah ini meliputi Muara Pahu, Kota 
Bangun, hingga Sebulu. 


Daftar isi 

Dialek 

Varian bahasa 
Rujukan 
Pranala luar 
Pranala luar 


Dialek 


Dialek bahasa ini tidak dimengerti dengan dialek Bahasa 
Melayu Kutai Tenggarong, tetapi mungkin bisa 
dimengerti dengan salah satu dialeknya (Kutai Utara). 
Maka dari itu, bahasa Kutai dibagi menjadi dua sub- 
bahasa karena perbedaan kosa katanya. 

Varian bahasa 


Melayu Kutai Kota Bangun 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Wilayah tengah cekungan 

Sungai Mahakam, Kalimantan 
Timur 

Penutur 

80.000 (Wurm dan Hattori, 

bahasa 

1981) (tidak tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 

■ Melayu-Sumbawa 

■ Melayu-Sumbawa Utara 
dan Timur 

■ Melayik 

■ Melayu 

■ Melayu Kutai Kota 
Bangun 

Sistem 

penulisan 

Latin, Jawi 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 


ISO 639-3 

m qg 


Berikut ini adalah tabel perbandingan bahasa Kutai Hulu dengan varian bahasa-bahasa Melayik bagian 
Timur Borneo. 


Bahasa Melayu Baku 

Bahasa Banjar 

Bahasa Kutai Hulu^ 2 !) 

Bahasa Kutai (Tenggarong) 

lemak 

lamak 

lamma' 

- 

menjahit 

manjahit 

njahit 

- 

datang 

datang 

datang 

- 

berat 

barat 

berrat 

- 

perut 

parut 

parrut 

- 

bulat 

bulat 

bulet 

- 

tebal 

kandal 

tabbel 

- 

bila 

pabila 

bile 

- 

membaca 

mambaca 

meca 

- 



















































ada 

ada 

ade 

- 

adik 

ading 

adek 

- 

air 

banyu 

ranam 

- 

kanan 

kanan 

kanan 

- 

kiri 

kiwa 

kiwa 

- 

kamu 

kauu 

kauu 

- 

kita 

kita 

etam 

- 

lama 

lawas 

lawas 

- 

depan 

hadapan 

hadepan 

- 

anjing 

kuyuk 

koyo' 

- 

ayam 

hayam 

mano' 

- 

baju 

baju 

beju 

- 

berangkat 

tulak 

tula' 

- 

berapa 

barapa 

berepa 

- 

coba 

tarai 

tarai, cobe 

- 

cepat 

ancap 

ancap 

- 

dekat 

parak 

para' 

- 

ikut 

umpat 

umpat 

- 


Rujukan 


1. A (Inggris) Schulze, Fritz (2006). Insular Southeast Asia: linguistic and cultural studies in 
honour of Bern d Nothofer. Otto Harrassowitz Verlag. hlm. 42. ISBN 3447054778 . ISBN 978-3- 
447-05477-5 

2. A (Indonesia) KAMUS BAHASA KUTAI KOTA BANGUN (http://kutaihulu.blogspot.eom/2010/l 

2/kamus-bahasa-kutai-kota-bangun_459.html) 




Uji coba Wikipedia 


/8\ 

Bahasa Melayu Kutai 

Pranala luar 


Kota Bangun di 

Wikimedia Incubator 


■ http://www.youtube.com/watch?v=XP9kU5B3x84 

■ http ://www.youtu be. com/watch?v=Ayxp98 le kSs 

■ http://id-id.facebook.com/notes/bahasa-kutai/bahasa-kutai-kota-bangun- 

mgg/180450928668720 

Pranala luar 


■ (Inggris) Bahasa Melayu Kutai Kota Bangun (http://www.ethnologue.com/show_language.asp? 
code=mqg) di Ethnologue 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Melayu_Kutai_Kota_Bangun&oldid=14288400" 
















































Halaman ini terakhir diubah pada 16 Oktober 2018, pukul 06.27. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atri bus i-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






